Ahmad Hilmi, Lc.,MA 


Apahah Darah 



Termasub 




Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT) 

Darah Keguguran Termasuk Nifas? 

Penulis : Ahmad Hilmi, Lc.,MA 

21 hlm 


JUDUL BUKU 

Darah Keguguran Termasuk Nifas? 

PENULIS 

Ahmad Hilmi, Lc.,MA 

Editor 

Fatih 

Setting 8c Lay out 
Fayad Fawwaz 
Desain Coyer 

Syihab 


PENERBIT 

Rumah Fiqih Publishing 
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan 
Setiabudi Jakarta Selatan 12940 

CETAKAN Pertama 

19 Oktober 2018 




Halaman 4 dari 21 


Dattar Isi 

DaStar Isi.4 

L Dalil Penciptaan Manusia dan Kehamilan.6 

1. Q.S. Luqman ayat 14.6 

2. QS. Al-Ahqaf ayat 15.6 

3. QS. An- Nahl ayat 4.6 

4. QS. Al-Hajj ayat 5.7 

5. QS. Al-Mu'minun ayat 14.7 

6. QS. Az-Zumar ayat 6.8 

7. QS. Al-Ghafir ayat 67.8 

8. Hadis dari Abdullah ibn Mas'ud.9 

B. Niias.9 

1. Pengertian nifas.9 

a. Hanafi.9 

b. Maliki.9 

c. Syafi'i.10 

d. Hambali.10 

2. Masa Wanita Menjalani Nifas.10 

a. Batas Lama Minimal.10 

b. Batas Lama Maksimal.11 

C. Keguguran.12 

1. Belum Membentuk Wujud Manusia.13 

a. Darah Tersebut Bukan Darah Nifas.14 

b. Darah Tersebut Dianggap Nifas.15 

2. Terbentuk Sebagian Anggota Tubuh.16 

3. Sudah Membentuk Manusia.17 

a. Hanabilah.17 


muka | daftar isi 





























Halaman 5 dari 21 


b. Shalih Fauzan.18 

D. Kesimpulan.18 

Tentang Penulis.20 


muka | daftar isi 






Halaman 6 dari 21 


A. Dalil Penciptaan Manusia dan Kehamilan 


1. Q.S. Luqman ayat 14 

lp 4ja| 4jjJi^j jLj»J*^l LlJ^JJ 

...jrJaLp 4 i l 3 a 


Dan kami perintahkan kepada manusia (agar 
berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya 
telah mengandung dalam keadaan lemah yang 
bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia 
dua tahun . (QS. Lugman : 14) 


2. QS. Al-Ahqaf ayat 15 

L&JS"" 4j«l 4jdJ^ 4 j jJl^J (jLjJ*yi LlJ^JJ 

...13^-J j^J jLj 4jlv2Jj 4-li^j L&JS”" 


Dan kaml perintahkan kepada manusia agar 
berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya 
telah mengandungnya dengan susah payah, dan 
melahirkan dengan susah payah (pula) masa 
mengandung sampai menyapihnya selama tiga 
puluh bulan . (QS. Al-Ahgaf: 15) 


3. QS. An- Nahl ayat 4 


. 4 0 Uj jLjJ^I jjJL>- 


Dia (Allah) telah menciptakan manusia dari 


muka | daftar isi 





Halaman 7 dari 21 


mani . (QS. An-Nahl: 4) 

4. QS. Al-Hajj ayat 5 


Ijld hy* (3 jl j^LJl \_£j! U 

£ fl . S* 0 g i 

- ** I "Tk - 'T °. ^ o ^ ** ♦* ** I x o ^ ** - * t • o ^** i/ ^ o 

4jU 5- 4jCy<2_^ AjUP <\JU2j C-J l^J 


(_!>■' (Ji i l-a ^L>jSl! (j (jujJ jjjj 



Wahai manusia, jika kamu meragukan ( hari) 
kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah 
menjadikan kamu dari tanah, kemudia dari setetes 
mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian 
dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya 
dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan 
kepada kamu; dan kami tetapkan dalam rahim 
menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah 
ditentukan, kemudian kami keluarkan kamu 
sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur 
) kamu sampai pada usia dewasa . (QS. Al-Hajj: 5) 


5. QS. AI-MiTminun ayat 14 

\jjiIij-2 Axjsd» LaL>5_2 4ji1p 4 gUlil UiLp 

lil>- o\jL£J! ^ Lli- ^\_li*Jl \jj_jio \^ \Lp a»,/?l!l 


muka | daftar isi 





Halaman 8 dari 21 


kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang 
melekat , lalu sesuatu yang melekat itu kami 
jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu 
kami jadikan tulang-belulang, lalu tulang belulang 
itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami 
menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. 
Maha suci Allah, Pencipta yang paling baik. (QS. Al- 
Mu'minun: 14) 


6. QS. Az-Zumar ayat 6 

3 lli>- j_^2J 3 

4 JI V jJiUJl 1! ixjj oUiii 


...Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, 
kejadian dalam kejadian dalam tiga kegelapan. 
Yang berbuat demikian itu adalah Allah. Tuhan 
Kamu, Tuhan ang memiliki kerajaan...(QS. Az- 
Zumar: 6) 


7. QS. Al-Ghafir ayat 67 



Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, 
kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal 
darah, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang 
anakkemudian dibiarkan sampai kamu dewasa, 
lalu menjadi tua . (QS. SuratAI- Ghafir: 67) 


muka | daftar isi 




Halaman 9 dari 21 


8. Hadis dari Abdullah ibn Mas’ud 

c4. SL J L«jJ jj^XJjl 4jal ^J-2 j 3 4jsJj>- j| 

CoJJi ^JlL* 2it./si jjS\J V Ci^lJJS ^JjS« ^Jlip OjSsJ 

- diUJ' aJJ| ^Jj Jr 


"Sesungguhnya salah seorang dl antara kalian 
dipadukan bentuk ciptaannya dalam perut Ibunya 
selama 40 hari dalam bentuk mani, setelah itu 
menjadi segumpal darah selama itu pula (40 hari), 
lalu menjadi segumpal daging selama itu pula, 
kemudian Allah mengutus malaikat untuk 
meniupkan ruh pada janin tersebut..." (HR. 
Bukhari) 


B. Nifas 

1. Pengertian nifas 

a. Hanafi 

Menurut Hanatiyah nifas adalah darah yang 
keluar setelah melahirkan. Jadi jika keluar darah 
sebelum bayi itu lahir, maka dihukumi sebagai 
istihadhah walaupun keluarnya darah berlangsung 
cukup lama. 1 

b. Maliki 

Sedangkan menurut kalangan Maliki bahwa nifas 
merupakan darah yang keluar dari vagina karena 
sebab malahirkan, baik bersamaan dengan keluarnya 
bayi atau setelahnya. Dan masih menurut pendapat 


1 Ibn al-Himam al-Hanafi, Fath al-Qodir: juz 1, hal. 164 

muka | daftar isi 




Halaman 10 dari 21 


ini, darah yang keluar sebelum keluarnya bayi tidak 
dianggap nifas. 

c. Syafi’i 

Pendapat kalangan Syafi'iyah sama sebagamiana 
pendapat Hanafiyah yang mengatakan bahwa nifas 
adalah darah yang keluar setelah bayi dilahirkan. Dan 
darah yang keluar sebelum bayi lahir dihukumi 
sebagai darah haid. 2 

d. Hambali 

Menurut kalangan Hambali nifas merupakan 
darah yang keluar dari rahim bersamaan dengan 
keluarnya bayi, dan dua hari atau tiga hari sebelum 
bayi itu lahir yang disertai rasa sakit sampai genap 
empat puluh hari. 3 

Jadi hitungan 40 hari menurut kelompok ini 
dimulai sejak keluarnya darah yang disertai rasa sakit. 
Biasanya dua atau tiga hari menjelang kelahiran. 

2. Masa Wanita Menjalani Nifas 

a. Batas Lama Minimal 

Menurut Jumhur Ulama tidak ada batas minimal 
berlangsungnya masa nifas. Kapan saja sudah terlihat 
tanda suci (berhenti darah), maka dia wajib mandi 
dan shalat. 4 

Menurut kalangan Hanafiyah ada beberapa 
bendapat: Abu Hanifah sendiri mengatakan minimal 
25 hari, sedangkan Abu Yusuf berpendapat minimal 

2 An-Nawawi, Raudhah at-Thalibin, juz 1, hal.174 

3 Al-Buhuti al-Hanbali, Kasyf al-Qina', Juz 1, hal 128. 

4 Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, juz 41, hal.6 

muka | dattar isi 




Halaman 11 dari 21 


11 hari, dan menurut Muhammad asy-Syaibani 
minimal 1 Jam. 5 


Sedangkan menurut madzhab Syafi'iyah, 
sebagaimana yang disampaikan oleh al-Muzani, 
bahwa minimal masa nifas adalah 40 hari. Jumlah itu 
dihitung sejak bayi lahir. 6 

Dari kalangan Hanbali, sebagaimana riwayat dari 
Ahmad bahwa minimal masa Nifas adalah 1 hari. 7 

b. Batas Lama Maksimal 


Menurut Jumhur Ulama dari Hanatiyah dan 
Hanabilah, dan sebagian kecil dari kalangan 
Malikiyah mengatakan bahwa lama maksimal nifas 
adalah 40 hari. Sedangkan kalangan Syafi'iyah 
menganggap 40 hari itu adalah masa keumuman, 
bukan batas maksimal. Pendapat tentang lama 40 
hari ini didasari oleh hadis dari Ummu Salamah: 


dp &i cJb Q\ Ub jp cs 3 j 

" Jl Sfl Ujl 


Sebagaimana yang diriwayatkan dari Ummu 
Salamah. beliau bertanya kepada Nabi 
Muhammad Shallahu Alalhl Wasallam : berapa 
lama wanlta menunggu ketika ia melahirkan? Nabi 
menjawab: "wanita menunggu selama 40 hari 


5 'Ala ad-Dinan, Badai' As-Shonai', Juz 1, Hal 41 

6 An-Nawawi, Raudhah At-Thalibin, Juz 1, Hal 174 

7 Al-Buhuti al-Hanbali, Kasyat al-Qina', Juz 1 

muka | daftar isi 




Halaman 12 dari 21 


kecuali ia menemukan dirinya sudah suci sebelum 
itu". (HR. Abu Daud) 


Pendapat yang masyhur dari kalangan syafi'iyah 
dan Malikiyah adalah 60 hari. Hal ini senada dengan 
pendapat yang dirwayatkan dari Imam al-Auza'i. 


o \' ja \ tjAiP ; JlS 4j| ^ljj^l luT IjJjJLAj 

coJU-j 4jl dJJi Jju» CSjijj 


Mereka berargumen dengan riwayat dari al-Auza'i. 
Dia berkata : diantara kami ada wanita yang 
mengalami nifas selama dua bulam. Dan ada 
riwayat seperti itu pula dari 'Ato' sesungguhnya ia 
mendapatkan (kasus seperti ini). 8 


C. Keguguran 

Saqt atau keguguran kandungan merupakan 
kondisi keluarnya embrio secara spontan dari dalam 
kandungan (rahim) sebelum kandungan masuk usia 
20 minggu atau 5 bulan. 9 

Bisa jadi yang keluar masih berupa gumpalan 
darah, atau gumpalan daging atau sudah terlihat 
bagian-bagian tubuh janin. 

Dari perpedaan bentuk tadi ulama berbeda juga 
dalam menyimpulkan hukum darah yang keluar 
setelah itu. Apakah dianggap nifas, istihadhah atau 
haid. Berikut ini penjelasannya. 


8 Ibn al-Himam, Fath al-Qodir, juz 1 

9 http://alodokter.com/keguguran 

muka | dattar isi 




Halaman 13 dari 21 


1. Belum Membentuk Wujud Manusia 

Keguguran yang keluar sebelum membentuk 
wujud manusia bisa jadi masih berupa 'alaqah 
(segumpal darah) yang menempel di dinding rahim, 
atau bisa juga sudah berupa mudhhgoh (segumpal 
daging). 

Dan umumnya janin belum berbentuk itu pada 
usia kehamilan kurang dari 16 minggu atau 4 bulan. 



Gambar 1: 'alaqah (segumpal darah yang tertempel di dinding 
rahim) usia kandungan +/-1 bulan 



Gambar 2: mudhghoh (segumpal daging) usia 2 Bulan 

Ulama' fiqih berbeda pendapat dalam masalah ini: 


muka | daftar isi 





Halaman 14 dari 21 


a. Darah Tersebut Bukan Darah Nitas 

Pendapat Ulama' Hanatiyah: 


4j2_L>- ^ya (jj 4jj .IjJUL 9 t4oilJj?cJl 

4J 


Ulama' Hanafiyah Mengatakan : sesungguhnya 
jika wanita keguguran itu mengeluarkan janin yang 
belum berbentuk sedikitpun , maka wanita itu 
tidak dihukumi nifas. 10 


Para Ulama' Hanabilah Mengatakan : 

1^9 -U-Uo-jo 'd 4Xyhi> JI idsbs- OJLybj Jl9j 

.jj-ulal)! JJJJj cjtu 


Ulama' Hanabilah mengatakan : jika seorang 
wanita melahirkan (mengeluarkan) segumpal 
darah atau segumpal daging, yang belum 
berwujud (manusia), maka itu belum masuk dalam 
hukum nifas. * 11 

Itu berarti, jika yang keluar belum berbentuk 
wujud manusia, baik masih berupa gumpalan darah 
maupun sudah berupa gumpalan daging, maka darah 
yang keluar itu tidak disebut sebagai nifas. 

Hal senada disampaikan juga oleh Dr. Shalih 
Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, dalam kitabnya Al- 


10 Al 'Inayah Bi Hamisy Fath Qadir, Juz 1, Hal 165. 

11 Ibn Abd al-Barr, Al-lnshat, juz 1, hal. 383 

muka | daftar isi 




Halaman 15 dari 21 


Mulakhas Al-fiqhy : 

‘OLuJl JaJa-Pcj L^j- 9 joJu ^oJ L4Jl^o jl 4jjJlc CUflJl (jlj 
j)_5 Sjl^aJl jjju ‘Lulij ^jJl l&JUo Jju L jUoo 

oLLjJI ^ISLL LgJ C^uJj ;^>LvaJl 


Dan jika seorang wanita mengeluarkan segumpal 
darah atau segumpal daging, yang belum jelas 
rupa/ bentuk manusia, maka darah yang keluar 
setelah itu belum dihukumi nifas. Oleh sebab ia 
tidak boleh meninggalkan sholat dan puasa, 
karena ia tidak memiliki hukum nifas. 12 


b. Darah Tersebut Dianggap Nitas 

Para Ulama' dari kalangan Malikiyah berpendapat 
jika wanita keguguran dan yang keluar masih 
berwujud gumpalan darah, dan gumpalan itu tidak 
meleleh jika disiram air panas, maka wanita ini sudah 
dihukumi nifas. 


jUJI oLJI cjla> LjjJu J ^sjL-I LS 0 J 2 JIJJ :4L5JLoJI JLj 

OjJo Lj OjjJI 4 j (^yb.fl.O <4 LLc- 


Ulama' Malikiyah mengatakan : jika seorang 
wanita keguguran dan mengeluarkan gumpalan 
darah dan darah tersebut tidak meleleh (mencair) 
ketika disiram air panas, maka (itu dinggap 
melahirkan) masa ia iddah selesai ('iddah haml) 


12 Shalih Fauzan ibn Abdullah al-Fauzan,. Al-Mulakhhos Al- 
fiqhi, Juz 1 , hal. 89 


muka | daftar isi 




Halaman 16 dari 21 


dan setelahnya dlhukuml nifas , 13 


Hal yang senada pun diikuti oleh kalangan 
Syafi'iyah. Jika yang keluar adalah gumpalan darah 
atau sudah berupa gumpalan daging, darah setelah 
itu dianggap darah nifas. 14 

2. Terbentuk Sebagian Anggota Tubuh 

Ada kalanya seorang wanita mengalami keguguran 
dengan janin baru membentuk sebagian kecil wujud 
manusia. Pada usia gestasi 8 minggu ( 2 bulan) lengan 
dan tungkai menjadi lebih panjang dan jari-jari sudah 
mulai terbentuk. Mata, bibir dan hidung juga telah 
nampak. 15 

Dalam menyikapi masalah ini, perlu kita tengaok 
pendapat para ulama berikut ini. 


4jiL>- ^yo.Jo cSbJl JoiLwJl (jl Ig-lg aa )I CA-&S 

jL>. iJo is-lCLaj SjJJoJ I 4j - JJj OjLcj 


Para Fuqaha' berpendapat bahwa jika seorang 
wanita keguguran, dan janinnya sudah jelas 
membentuk sebagian anggota tubuh manusia, 
seperti jari-jari tangan dan lain sebagainya., maka 
ia sudah dihukumi wanita nifas. Karena itu awal 
bentuk dari wujud manusia. 16 


13 Hasyiyah ad-Dusuqi, Ad-Dusuqi, Juz 2, hal 474, 

14 An-Nawawi, Raudhah At-Thalibin, Juz 1, hal. 174 
l5 http://www. kerjanya.net/faq/10739-perkembangan- 

janin.html 

16 Fathul al-Qadir, Juz 1, hal.165 

muka | daftar isi 





Halaman 17 dari 21 


Konsekuensi hukum yang timbul dari keguguran 
seperti ini antara lain, masa idahnya dianggap selesai 
dengan kelahiran tersebut. Kemudian juga, jika dia 
seorang budah wanita dan digauli oleh tuannya, 
maka dia sah dianggap sebagai ummu walad (ibunya 
anak) dengan keguguran tersebut. 

3. Sudah Membentuk Manusia 

Umumnya, janin memiliki bentuk yang sempurna 
ketika mecapai kehamilan 16 minggu atau 4 bulan. 
Ulama dalam hal ini sepakat menghukumi darah yang 
kelur setelah itu adalah nifas. 

a. Hanabilah 


4j_ 9 (jtoj U 






■ 


Ulama' Hanabilah Mengatakan : dltetapkan 
hukum nifas jika seorang wanita keguguraan dan 
melahirkan janin yang berbentuk manusia. iniyang 
shahih dari pendapat dan Nash Ahmad. 


Lebih lanjut disebutkan: 

4JLi_y 03 161 pLlU-jJl l^J C-Joj 


Ditetapkan bagi seorang wanita hukum nifas 
apabila melahirkan / keguguran setelah usia 
kehamilan 4 bulan. 17 


17 Al-lnshaf, Juz 1, hal 383, lihat juga Kasyat al-Qina', Juz 1, Hal 
219 


muka | daftar isi 




Halaman 18 dari 21 


b. Shalih Fauzan 

Shalih Fauzan bin Abdullah al-Fauzan mengatakan 
dalamnya Al-Mulakhas Al-fiqhy : 

4jlS" (jl> joo U (J^oL^cJI cujiJI ISIj 

5j_oJlj toUuiuJI ^lSbd lgJL9 UJjo L^joo jL*j>J t JjuJojjo 
cLJlc- jgcd 4jjb> (_Jju?cJI (jUujjll (jJ-»- L^9 jouj jjJI 

Lo jj (jjjlojj Aj>-Ij L^Julj 

Jika seorang wanita hamil mengalami keguguran, 
sedangkan janinnya sudah berbentuk manusia dan 
keluarnya diiringi darah setelahnya maka ia 
dihukumi wanita nifas. Keadaan janin sudah 
terlihat menjadi bentuk manusia umumnya dalam 
usia 3 bulan, dan paling sedikit 81 hari. 18 

Dari penjelasan di atas bahwa jika seorang wanita 
mengalami keguguran, dengan janin yang sudah 
sempurna bentuknya, maka darah yang keluar 
dianggap nifas. Terkait penjelasan hukum nifas, bisa 
dilihat pada penjabaran hukum nifas. 

D. Kesimpulan 

Para ulama berbeda pendapat terkait hukum 
darah yang keluar pasca keguguran. Perbedaan 
tersebut dimulai dari pengelompokan jenis dan 
bentuk kegugurannya. Bentuk 'alaqah (segumpal 
darah), mudhghah (segumpal daging), janin yang 


18 Dr. shalih Fauzan bin Abdullah Fauzan Al-Mulakhhos Al- 
fiqhi, Juz 1, hal. 89 


muka | daftar isi 




Halaman 19 dari 21 


sudah terbentuk beberapa bagian tubuhnya, dan 
janin yang sudah sempurna tubunhya. 

Jika janin belum terbentuk, maka ulama Hanatiyah 
dan Hanabilah tidak menganggap darah yang keluar 
sebagai darah nitas. Sedangkan Malikiyah dan 
Syafi'iyah menganggap darah yang keluar sebagai 
Nifas. 

Sedangkan janin yang sudah mulai terbentuk 
beberapa nggota tubuhnya, dan atau sudah 
sempurna bnetuknya, maka ulama menganngap 
darah yang keluar sebagai darah nifas. 

Wallahu a'lam bl ash-shawab 


muka | daftar isi 




Tentang Penulis 

■ AHMAD HILMI, lahir di Rembang Jawa Tengah, 
14 Juli 1987. Aktif sebagai pengajar fikih dan 
ushul fikih di Pondok Pesantren islam Babul 
Hikmah Kalinda Lampung Selatan. 

■ Di samping itu juga, penulis membina beberapa 
Majelis Taklim di wilayah Kalinda Lampung 
Selatan dan lebih konsen dalam kajian Fikih. 

■ Penulis menyelesaikan S1 di Universitas Islam 
Muhammad Ibnu Suud, Kerajaan Arab Saudi, 
cabang (LIPIA) Jakarta, Fakultas Syariah. 

■ Kemudian menyelesaikan pascasrajana S2 di 
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 
(UIN RIL) Prodi Hukum Ekonomi Syariah. 

■ Penulis dapat dihubungi di nomer 
085226360160 


muka | daftar isi 





RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit 
yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan 
pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. 
Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul- 
Uluum Al-lslamiyah yang berkedudukan di Jakarta, 

Indonesia. 

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk 
mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih 
Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com 


